Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


R.A. Supriyono 


Akuntansi 
Keperilakuan 


Gadjah Mada University Press 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Akuntansi Keperilakuan 


Penulis: 
R.A. Supriyono 


ISBN : - 
@ Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang 


Korektor: 
Mash 


Desain sampul: 
Pram's 


Tata letak isi: 
Sambayun 


Diterbitkan digital atas kerjasama Grasindo dengan Gadjah Mada University Press, 
Anggota IKAPI, Jakarta 2017. 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam ben- 
tuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman su- 
ara) tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/Penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Akuntansi keperilakuan adalah bidang akuntansi yang mulai 
berkembang pada awal 1950-an atau kira-kira 65 tahun yang lalu. Sejak masa 
itu, banyak buku teks, artikel-artikel pada jurnal ilmiah, dan seminar-seminar 
yang membahas akuntansi keperilakuan. Perguruan tinggi juga semakin 
banyak yang menawarkan mata kuliah Akuntansi K eperilakuan. Penelitian 
atau riset di perguruan tunggi juga semakin banyak yang mengambil topik- 
topik yang berhubungan dengan akuntansi keperilakuan, baik untuk riset 
mahasiswa strata satu (sarjana), strata dua (magister atau master), maupun 
strata tiga (doktor). Demikian pula riset-riset yang dilakukan para dosen 
banyak mengambil topik yang berhubungan dengan akuntansi keperilakuan. 

Buku-buku teksdi bidang akuntansi, misalnyaakuntansi biaya, akuntansi 
manajemen, penganggaran, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, 
biasanya juga menguraikan mengenai akuntansi keperilakuan. Namun, buku- 
buku tersebut sering kali hanya membahas akuntansi keperilakuan dalam 
satu bab pembahasan. Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi pembahasan 
mengenai akuntansi keperilakuan secara lebih lengkap. Pembahasan dalam 
buku ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama membahas dasar- 
dasar akuntansi keperilakuan, bagian kedua membahas aspek keperilakuan 
akuntansi manajemen, dan bagian ketiga membahas aspek keperilakuan 
akuntansi keuangan dan pelaporan. 

Bagian pertama buku ini membahas dasar-dasar akuntansi keperilakuan. 
Pembahasan dalam bagian ini terdiri atas beberapa bab, antara lain mengenai 
pengenalan akuntansi keperilakuan, survei konsep dan perspektif ilmiah 
akuntansi keperilakuan, konsep keperilakuan dari aspek psikologi dan 
psikologi sosial, asumsi-asumsi mengenai perilaku manusia, serta metode- 
metode riset akuntansi keperilakuan. 

Bagian kedua buku ini membahas aspek keperilakuan akuntansi 
manajemen. Pembahasan dalam bagian ini terdiri atas beberapa bab, antara 
lain mengenai pengendalian keuangan, aspek keperilakuan akuntansi pertang- 
gungjawaban, aspek keperilakuan perencanaan dan penganggaran laba, aspek 
keperilakuan pengumpulan dan pengendalian biaya, aspek keperilakuan 
evaluasi kinerja, interpretasi keperilakuan desentralisasi, dimensi keperilakuan 
pengendalian internal, pola keperilakuan auditor, aspek keperilakuan 
pembuatan keputusan, dan aspek keperilakuan penganggaran modal. 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN Ka 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bagian ketiga buku ini membahas aspek keperilakuan akuntansi 
keuangan dan pelaporan. Pembahasan dalam bagian ini terdiri atas beberapa 
bab, antara lain mengenai aspek keperilakuan persyaratan pelaporan, 
komunikasi informasi akuntansi, dimensi keperilakuan pajak penghasilan, 
akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi sosial. 

Buku ini dapat digunakan sebagai bacaan bagi para mahasiswa strata 
satu (sarjana) pada semester-semester akhir, mahasiswa strata dua (magister 
atau master), dan mahasiswa strata tiga (doktor) di perguruan tinggi, baik 
universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Buku ini juga diharapkan 
dapat dibaca oleh para manajer organisasi yang bertanggung jawab untuk 
membuat keputusan serta mengarahkan dan memotivasi para manajer dan 
karyawan untuk melaksanakan aktivitas secara efisien dan efektif dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi. Buku ini diharapkan juga dibaca oleh para 
praktisi akuntansi di organisasi yang bertujuan laba dan organisasi tidak untuk 
laba yang berfungsi sebagai akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan 
pemerintah dan akuntan sektor publik lainnya, serta para akuntan pendidik. 

Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku suplemen dalam 
mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, sistem pengendalian 
manajemen, akuntansi keuangan, teori akuntansi, penganggaran, akuntansi 
sektor publik, akuntansi internasional, akuntansi sosial, dan mata kuliah 
departemen manajemen (bisnis), misalnya manajemen operasi (produksi), 
sistem pengendalian operasional, sistem informasi, perencanaan dan 
pengendalian, manajemen strategi, manajemen kebijakan. Berbagai mata 
kuliah semuanya berhubungan dengan keperilakuan manusia dalam organisasi 
yang dipengaruhi oleh informasi, termasuk informasi akuntansi keperilakuan. 
Para pembaca buku ini disarankan sudah menguasai konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip dasar di bidang akuntansi, manajemen, dan ilmu perilaku. 

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang penulis ampu, 
khususnya mata kuliah akuntansi keperilakuan, serta para mahasiswa yang 
penulis bimbing dan uji pada program strata satu (sarjana), strata dua (magister 
atau master), dan strata tiga (doktor) pada perguruan tinggi negeri maupun 
swasta. Para mahasiswa tersebut mendorong penulis untuk menulis buku ini. 

Buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan masukan koreksi perbaikan dari para pembaca. Atas perhatian 
dan masukannya, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini 
semakin dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Amin. 


Yogyakarta, Oktober 2015 
Penulis 


Ka AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR enek tan mnta V 
Ba ena in en an Na vii 
BAGIAN | 
DASAR-DASAR AKUNTANSI KEPERILAKUAN sracooonannnaan xili 
BAB 1 PENGENALAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN ........... 1 
Ll. JPENdAMUTUAN skm ama, 1 
1.2: (Peran AKUNtONnSI nba ikasa 2 
1.3 Dimensi K eperilakuan A kuntanSI ............oooo mo 6 
1.4 Sejarah Perkembangan Akuntansi Perilaku .................. 13 
Li JGaris Besar BUKU Ia ak sanbanta 16 
BAB 2 KONSEPDAN PERSPEKTIF ILMU KEPERILAKUAN 18 
2.1 Lingkup dan Tujuan Ilmu KeperilakuUan ........oo. 18 
2.2 Lingkup dan Tujuan Akuntansi K eperilakuan............... 19 
2.3 Perbedaan Ilmu Keperilakuan dan Akuntansi 
KEENAKAN neh nan abhi maks 21 
2.4. Perspektif Perilaku M aNUSia .........o.WoooWo momo 22 
2.5 Pengaruh Organisasi terhadap Perilaku Manusia ......... 23 
an ea an 23 
2) SIUMUE SOSI| enam ea nat knsabnla 24 
De BUdAY dea ee aa iba 25 
2.9 Kerangka Idealistik Versus M aterialistik .................. 25 
219 Kerangka Interaksi On Sesi eneng 26 
BAB 3 KONSEP KEPERILAKUAN DARI ASPEK PSIKOLOGI 
DAN PSIKOLOGI SOSIAL kene tkanasnmanda 28 
3. SIKOP en aa aa lak 28 
An Sa 37 
3 Pesepak 34 
IA. POM bel ajaa nenen its on kab mus aan abasm ban anda 36 
25 KOPI Dada Lean eh enam eka mba bata 37 
AKUNTANSI KEPERILAKUAN wi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 4 


ASUMSI MENGENAI PERILAKU MANUSIA: 


PERSPEKTIF SEJ ARA aa ah abala 38 
41  Feodalisme dan KapitaliSMe...........oooooooo.mooo—o 38 
4.2  Asumsi-A sumsi Perilaku M anUSia.........o.oooWooom 44 
BAB 5. METODE PENELITIAN oesotaesnb akan nasa 46 
51 Definisi Penelitian... 46 
bak TUAn Peneli Tato aa aa 47 
53. “Rancangan Proyek beam nami 47 
5.4 Validitas dan Keandalan... 48 
5.5 Metode Pengumpulan Data .......oooooooo.o. oo. 50 
50 Memilih Responden mon ke makam 5 
Boh “dinsrumen Penelitian reni taman mma 53 
5.8 Analisis Data dan Persiapan Laporan .......o.oooooo. 54 
BAGIAN II 
ASPEK KEPERILAKUAN AKUNTANSI MANAJEMEN sarana, 55 
BAB 6 PENGENDALIAN KEUANGAN nadine 57 
bl. . Dilema Pengendalian woo 57 
6.2 Pengertian Pengendalian Keuangan... 57 
6.3 Pengendalian Terpadu oo.» ion ane amkanaa 59 
6.4 Faktor-Faktor Kontekstual .ao»ows2sr cos viseiinsnsimnsamnasnah 61 
6.5  Pertimbangan-Pertimbangan Rancangan...................... 62 
BAB7 ASPEK KEPERILAKUAN AKUNTANSI 
PERTANGGUNGJAWABAN warrananenenenenenenannannannn 67 
Il DOG BIN kenang 67 
1.2 Review Diagnostik Dilema Bisnis... 70 
7.3 Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban .................. 13 
1.4 Akuntansi Pertanggungjawaban dan Akuntansi 
AN en na NN aa 13 
1.5 Penetapan Pertanggungjawaban...........oooooo.oooo 79 
1.6 Perencanaan, Pengumpulan Data, dan Pelaporan.......... 80 
1.1 Asumsi Keperilakuan Akuntansi Pertanggung 
TO WObaN erosi sam anu sman ata 82 
BAB 8 ASPEK KEPERILAKUAN PERENCANAAN 
DAN PENGANGGARAN LABA... 86 
Oa Penanaman es ana 86 
O.2 Dilema BISNIS Keenam aanaangmmlangimatei 87 
8.3 Fungsi Perencanaan dan Anggaran Laba.................... 87 
8.4 Perilaku Penyusunan Anggaran... 88 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 9 


BAB 10 


BAB 11 


BAB 12 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


8.5 Konsekuensi Penyimpangan Proses Penganggaran ...... 90 


8.6 Relevansi Konsep Ilmu Keperilakuan..........o.oooo 92 
8.7 Evaluasi Diagnostik Dilema Bisnis.............. oo. 98 
ASPEK KEPERILAKUAN PENGUMPULAN 

DAN PENGENDALIAN BIAYA saree 99 
Ol “Dilema KepenilakUan meniti ama 99 
92 Sistem Biaya Standar Dibandingkan Tradisional.......... 100 
I PENGIUGn BOY ahem maba 104 
94 Aspek Keperilakuan Tahap Pemilihan Akuntansi Biaya 109 
95. “Telah DiagNgSiS KASUS anna 115 
ASPEK KEPERILAKUAN EVALUASI KINERJA... 117 
NO Dil Oia BISNIS aa aa 117 
10.2 Definisi dan Tujuan Evaluasi Kinerja ........ooo 118 
10.3 Kegunaan Evaluasi Kinerja..........oooooooo oom 118 
10.4 Motivasi sebagai Pendorong Efisiensi ........ om 118 
10.5 Pengaruh Balas Jasa pada Perilaku... oo 119 
10.6 Tipe-Tipe Balas Ja8a .........oooooooo.o oom 119 
10.7 Aspek Keperilakuan dari Langkah Evaluasi Kinerja.... 120 
10.8 Aspek Keperilakuan Informasi Akuntansi ................... 125 
10.9 Telaah Diagnostik Dilema Bisnis.............ooo.Woo 126 
INTERPRETASI KEPERILAKUAN ATAS 

DESENTRAL (SAS ambon taon 128 
11.1 Dilema Bisnis Desentralisasi..................oooo 128 
11.2 Mendesentralisasi atau Tidak ..............o.ooooooo ISI 
11.3 Definisi DesentraliSaSi.......oooooo oom oo 132 
11.4 Lingkungan sebagai Faktor Penentu Desentralisasi...... 133 
1:5 Pemilihan SO Uk Edane en seakan makan 136 
11.6 Pengembangan PEdOMAN .......o.oooooooooo mmm 137 
11.7 Pengukuran dan Pengevaluasian Kinerja... 142 
DIMENSI PERILAKU PENGENDALIAN INTERNAL.. 145 
12.1 Masalah-M asalah Pengendalian Internal ...................... 145 
12.2 Definisi dan Lingkup dari Pengendalian Internal.......... 147 
12.3 Manfaat Pengendalian Internal .........oooooWo.WoWo 149 
12.4 Tipe Pengendalian Internal ..........oooooooWo momo. 150 
12.5 Pengaruh SituasiOnal ..........oo.oWo oom 152 
12.6 Penelitian Mengenai Pengendalian Internal ................. 153 
12.7 Pengendalian Internal COSO dan SOX mo... 154 
12.8 Solusi Kasus Pengendalian Internal .........o.oooooooooo 165 
Re aa an an Na Sa an 167 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 13. POLA KEPERILAKUAN AUDITOR sesosok 169 


13.1 Definisi Auditing dan A UditoT ..........ooooWooo om 169 
13.2. Doa AVOILOT anne nsbas mna amamaunak ukantasaaa 172 
13.3 Aspek Keperilakuan Auditing .........o.ooco.oomoWoWo 174 
13.4 Penyelesaian Dilema Auditing ........o.ooo.ooWoWoWo 178 
13: KESIMP UNO been aa balm 180 
BAB 14 ASPEK KEPERILAKUAN PEMBUATAN KEPUTUSAN 182 
14.1 Proses Pembuatan K epUtuSAN ........o.oooooooooo Woo 182 
14.2 Pembuatan K eputusan Organisasi ...........ooo 186 
14.3 Novis Versus Ahli dalam Pembuatan K eputusan.......... 194 
14.4 Peran Kepribadian dan Gaya Kognitif .............o.o. 195 
14,5 Peran Informasi A KUntaNSI ..........ooooooomoWoWoWoWo 196 
14.6 Diagnosa atas Dilema Pembuatan Keputusan .............. 198 
BAB 15 FAKTOR-FAKTOR KEPERILAKUAN 
PENGANGGARAN MODA Loco 200 
15.1 Faktor-Faktor K eperilakuan...............ooo.o oom 200 
15.2 TAMPIlan RASIONG aansanss nasa asinan 205 
15:33 “Usulan Perbaikan aan kaka 206 
BAGIAN III 
ASPEK KEPERILAKUAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN 
PELA POR A Nenen asa keun sasinsankankaha 207 
BAB 16 DAMPAK KEPERILAKUAN TERHADAP 
PERSYARATAN PELAPORAN. moms 209 
LG... Diler Pel Ap OfAM kerasa inna masaninasnbn asa asshasasaawsan 209 
10.2 “Persyaratan Pelaporan waea ntah mba 210 
16.3 Pengaruh Persyaratan Pelaporan pada Perilaku............ 211 
16.4 Dampak Persyaratan Pelaporan..........oo.cooo. Woo 215 
16.5 Penilaian Dampak pada Pengirim Informasi................. 218 
16.6 Telaah Diagnostik Dilema Pelaporan... 219 
BAB 17 KOMUNIKASI INFORMASI AKUNTANSI coco. 220 
LA Dilerta KOMUNIkASI masam 220 
2 Teori KOMUNIKESI Lasem 221 
17.3 Model KOMUNIKASI wo... asesmen 222 
17.4 Variabel yang M emengaruhi Komunikasi Akuntansi ... 225 
IS pi KAS sa mun saman anakan kim 232 
BAB 18 DIMENSI KEPERILAKUAN PAJAK PENGHASILAN.. 235 
18.1 Dilema Bisnis dalam Perpajakan .............ooo.Woo 235 
18.2 Dampak Hukum Pajak terhadap Perilaku ...................... 235 
Is AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


18.3 Teori Psikologi terhadap Kekuatan M otivasi................ 236 


18.4 Teori Atkinson tentang Kekuatan M otivasi................... 237 
NA Oam onani 231 
18.6 Ekspektasi (EXpeCtANCY) .....o.oooooooooo om 238 
Tee Ne Pa es ana 240 
18.8 Dilehta BISNIS sa nama alta bamuus 241 
18.9 Telaah Diagnostik.............o momo mma 244 
LEO BIM GK OS afi ena latah maksa alah an 247 
BAB 19 AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA scnnearnnaan 248 
19.1 Definisi Akuntansi Sumber Daya Manusia... 248 
19.2 Sejarah Akuntansi Sumber Daya Manusia.................... 249 
19,3 Peran Manajerial ASDM ......oooWo.o oom 252 
19.4 Pengukuran Biaya dan Nilai SDM oo oom 256 
19.5 Keberlanjutan Sistem ASDM ........o.ooooooooo om 259 
19.6 Dilema Sumber Daya M anUSia...........ooooooomo 261 
BAB 20 AKUNTANSI SOSA h ama anaja 263 
20.1 Definisi Akuntansi Sosial... 263 
20.2 Sejarah Akuntansi SOSialw..o»»oooo.o.woo.co.oo.wo.o.coo.#o.o#.# 264 
20.3 Akuntansi Biaya dan M anfaat Sosial... 266 
20.4. Pelaporan Kinerja SOStal Kosi 210 
2015 Retno Meat abal ia 212 
20.5 Dilema PETUSAh AAN Las cneni kanan banana ta 212 
BP SA al 275 
IN KEK Sobat an amat adan ar meta ad maap hi 279 
BIODATA etanol miman kamen bkan alpha ka 287 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN aa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN I 
DASAR-DASAR 
AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 1 
PENGENALAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


Bab ini bertujuan agar para pembaca memahami: 
1. Peran akuntansi tradisional. 

2. Dimensi keperilakuan akuntansi. 

3. Sejarah akuntansi keperilakuan. 

4. Format buku ini. 


1.1 PENDAHULUAN 


Markus Junianto Sihaloho (3 Februari 2015), wartawan Berita Satu, 
menulis berita dengan judul: “Ketemu 4 Menko, DPR Optimistis RA PBN-P 
2015 Selesai Tepat Waktu”. Ketua DPR, Setya Novanto, menyatakan pihaknya 
optimistis draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 
(RAPBN-P) 2015 segera disahkan karena seluruh fraksi dan pimpinan 
komisi di DPR dapat menerima penjelasan program-program Pemerintah. 
Hal itu diungkapkan Setya Novanto usai pertemuan dengan empat menteri 
koordinator pemerintahan Joko Widodo-J usuf Kalla, di Gedung DPR, Jakarta, 
Selasa (3/2). Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator (M enko) 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri 
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri 
Koordinator Bidang M aritim Indroyono Soesilo. Sementara dari pihak DPR, 
selain para pimpinan, hadir perwakilan semua fraksi, komisi di DPR, serta 
Badan Anggaran DPR. “Rapat itu menindaklanjuti pertemuan pimpinan DPR 
dan Presiden Jokowi,” kata Setya. 

Diakuinya, pertemuan itu diinisiasi pimpinan dewan yang bertujuan 
segala perbedaan pendapat dalam proses pembahasan RAPBN-P 2015 dapat 
cepat diselesaikan. “Hasil ini akan diteruskan pada rapat Banggar yang harus 
diselesaikan dalam waktu dekat karena sudah mepet,” kata Setya. Dalam 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN Rn 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pertemuan itu, dia menjelaskan, para menteri sudah memaparkan seluruh 
permasalahan yang dihadapi beserta program-program yang disiapkan. 
“Evaluasi kita, para Menko sudah memberikan hal terbaik dan menjelaskan 
programnya. Sehingga pimpinan fraksi dan komisi mengapresiasi,” kata dia. 
Menko PMK Puan Maharani menambahkan, pertemuan itu membicarakan 
sinergi di seluruh kementerian sesuai tugas pokok dan deskripsi masing-masing 
lembaga. Dia berharap, forum tersebut dapat dilanjutkan dalam pertemuan 
yang lebih spesifik dan mendalam. “Koordinasi dapat terintegrasi, termasuk 
dengan legislatif sehingga negara dapat benar-benar hadir bersama rakyat, 
dan tak menyalahi. Rakyat mendapat apa yang seharusnya didapatkan,” kata 
Puan. Untuk diketahui, RA PB N-P harus disahkan sebelum masa sidang DPR 
berakhir, yakni pada 13 Februari 2015. 

Berita tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa proses 
penyusunan anggaran memerlukan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, 
salah satunya adalah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah 
alat penghubung akuntansi dan ilmu sosial yang berhubungan dengan 
bagaimana perilaku manusia memengaruhi informasi akuntansi dan keputusan- 
keputusan organisasi serta bagaimana informasi akuntansi memengaruhi 
keputusan-keputusan organisasi dan perilaku manusia. 


1.2 PERAN AKUNTANSI 
a. Lingkup Akuntansi 


Akuntansi adalah disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk 
menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian- 
kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku 
kepentingan dalam pembuatan keputusan. Entitas atau organisasi dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu entitas privat (private) yang disebut juga 
sektor privat dan entitas publik (public) yang disebut juga dengan sektor 
publik. Dengan kata lain, akuntansi digunakan untuk sektor privat dan sektor 
publik. 

Entitas privat atau sektor pribadi atau sektor swasta atau organisasi 
pribadi adalah organisasi yang salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh 
laba atau berorientasi laba dan meningkatkan nilai bagi para pemangku 
kepentingannya (stakeholders) dengan menggunakan sumber-sumber 
daya yang berasal dari para pemangku kepentingannya (misalnya pemilik 
(pemegang saham), kreditor, manajemen, konsumen, pemasok, karyawan, dan 
masyarakat). Organisasi sektor privat sering disebut perusahaan, contohnya: 
perseorangan, persekutuan (firma, CV), perseroan terbatas (PT), badan usaha 
milik daerah (BUM D), badan usaha milik negara (BUMN), dan koperasi. 


12 | AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Entitas publik atau sektor publik atau organisasi publik adalah 
organisasi yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat (publik), yaitu 
memberikan pelayanan dan menyejahterakan masyarakat, yang tidak 
berorientasi mencari laba, dengan menggunakan sumber-sumber daya dari 
publik atau masyarakat (misalnya dalam bentuk pajak, restribusi, sumbangan, 
iuran, bunga dari tabungan, bagian laba (deviden) dari unit-unit usaha yang 
dimilikinya, utang, dan dari usaha-usaha lain yang sah). Contoh organisasi 
sektor publik, antara lain (1) pemerintah (pusat dan daerah), (2) partai politik 
(parpol), (3) organisasi masyarakat (ormas), (4) lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), (5) yayasan, (6) perkumpulan, (7) pendidikan, (8) kesehatan, 
(9) keagamaan. 

Para pemangku kepentingan adalah berbagai pihak yang memiliki 
kepentingan pada suatu entitas yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
(1) pemangku kepentingan internal, (2) pemangku kepentingan eksternal. 
Dalam organisasi privat, para pemangku kepentingan internal adalah 
para manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi entitas tersebut, 
baik dalam unit organisasi lini maupun unit organisasi staf. Para pemangku 
kepentingan internal menggunakan informasi (laporan) akuntansi atau laporan 
keuangan sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan pengoperasian 
(operating), penginvestasian (investing), dan pendanaan (financing). Dalam 
organisasi privat, para pemangku kepentingan eksternal adalah para 
pelanggan, pemasok, pemegang saham, kreditor, serikat pekerja, analis 
keuangan, lembaga pemerintah, dan pihak eksternal lainnya. Berbagai 
pemangku kepentingan eksternal tersebut menggunakan informasi (laporan) 
akuntansi atau keuangan sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan. 

Secara tradisional, akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Namun, disebabkan oleh 
informasi akuntansi dipengaruhi oleh perilaku para penghasil informasi 
dan diharapkan memengaruhi perilaku para pemakai informasi maka perlu 
dikembangkan tipe akuntansi yang ketiga, yaitu akuntansi keperilakuan. 
Dengan demikian, akuntansi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
(1) akuntansi keuangan, (2) akuntansi manajemen, dan (3) akuntansi 
keperilakuan. 

Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 
pelaporan informasi untuk para pemangku kepentingan eksternal. Informasi 
akuntansi keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Diterima 
Umum (PADU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), 
misalnya berbasis International Financial Reporting Standars (IFRS) yang 
memberikan pedoman cara-cara perhitungan, pencatatan, dan penyajian 
laporan keuangan. Akuntansi keuangan memiliki sifat (1) berfokus eksternal, 
(2) harus mematuhi aturan-aturan dari regulator akuntansi, (3) menekankan 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


informasi keuangan dan relatif bersifat objektif, (4) berorientasi historis, 
(5) informasi suatu entitas sebagai kesatuan, dan (6) lebih menggunakan 
disiplinnya sendiri. 

Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menekankan 
penyajian informasi untuk para pemangku kepentingan internal. Informasi 
yang disajikan oleh akuntansi manajemen tidak harus berpedoman pada 
PADU, GAAP, atau IFRS, tetapi lebih menekankan pada biaya dan manfaat 
informasi untuk pembuatan keputusan. Akuntansi manajamen memiliki sifat 
(1) berfokus internal, (2) menekankan biaya dan manfaat (tidak harus mematuhi 
aturan-aturan dari regulator akuntansi), (3) menekankan informasi keuangan 
dan nonkeuangan serta relatif bersifat subjektif, (4) berorientasi masa depan 
(informasi historis untuk memprediksi masa depan), (5) informasi terinci 
untuk setiap bagian suatu entitas, dan (6) lebih menggunakan multidisiplin 
(ganda disiplin). 

Akuntansi keperilakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan 
ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah salah satu bidang akuntansi 
yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi 
yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 
A kuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia memengaruhi 
informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis serta bagaimana 
informasi akuntansi tersebut memengaruhi perilaku manusia dan keputusan- 
keputusan bisnisnya. 


b. Sistem Informasi Akuntansi 


Akuntansi dapat dipandang sebagai sistem informasi dan bahasa 
bisnis. Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi memproses data 
dari lingkungannya (dari lingkungan eksternal, misalnya perusahaan atau 
organisasi lain, pemerintah, pemasok, pelanggan, kreditor, pemilik atau 
pemegang saham, dan pihak eksternal lain-lainnya, serta dari lingkungan 
internal) dengan cara mengukur dan mencatat, meringkasnya menjadi 
informasi dan menyajikannya dalam bentuk informasi atau laporan-laporan 
kepada pihak-pihak internal dan eksternal secara kuantitatif (keuangan dan 
nonkeuangan) serta kualitatif. A kuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi 
yang relevan dan tepat waktu mengenai suatu entitas bisnis (privat) dan entitas 
nirlaba (sektor publik) untuk membantu para pengguna internal dan pengguna 
eksternal dalam membuat keputusan. 

Akuntansi sebagai bahasa bisnis berfungsi mengukur dan 
mengomunikasikan informasi keuangan maupun informasi lainnya mengenai 
manusia, organisasi, program sosial, aktivitas tata kelola, dan usaha-usaha 
bisnis kepada pihak internal dan eksternal untuk pembuatan keputusan, 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian bisnis. Sebagai bahasa bisnis, 
akuntansi digunakan oleh para pemakainya untuk menciptakan gagasan- 
gagasan bisnis dan mengomunikasikan gagasan-gagasan bisnis tersebut 
kepada pihak internal (atasan, bawahan, dan rekan sejajar) dan eksternal. 


c. Peran Akuntan 


Para akuntan berperan sebagai tulang punggung profesi akuntansi. Di 
Indonesia, Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan 
kepada seorang sarjana strata satu (S1) yang telah menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA k). A kuntan dapat dikelompokkan menjadi 
empat, yaitu (1) akuntan manajemen, (2) akuntan publik, (3) akuntan sektor 
publik, dan (4) akuntan pendidik. 

Akuntan manajemen adalah para akuntan yang bekerja penuh waktu 
dalam suatu organisasi yang bertujuan laba, misalnya pada perusahaan Badan 
Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan lain-lain. Akuntan manajemen di 
perusahaan tersebut dapat berfungsi sebagai direktur utama (Chief Executive 
Officer (CEO)), direktur keuangan (Chief Financial Officer (CFO)), manajer 
dan staf pada departemen akuntansi (controller), departemen anggaran, 
departemen audit internal, perpajakan, analis keuangan, dan sebagainya. 
Akuntan manajemen yang bekerja pada suatu entitas bertanggung jawab 
untuk mendesain dan memelihara sistem informasi akuntansi, perencanaan 
keuangan dan pengendalian, serta menyediakan laporan, baik untuk pengguna 
internal maupun eksternal. Laporan untuk pengguna internal terdiri atas 
laporan berisi informasi yang dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, dan keekonomian operasional serta profitabilitas, 
mengembangkan rencana (filosofi, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 
rencana jangka panjang, dan rencana jangka pendek) organisasi, membuat 
keputusan strategis dan rutin, serta menjamin terlaksananya rencana tersebut 
dengan efisien, efektif, dan ekonomi. 

Akuntan publik adalah para akuntan yang berprofesi sebagai 
auditor dan konsultan pada kantor akuntan publik atau jasa akuntansi. Di 
Indonesia, untuk menjadi akuntan publik harus memperoleh izin dari M enteri 
Keuangan Republik Indonesia (lihat Peraturan M enteri Keuangan Nomor 17/ 
PM K.01/2008). Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut A kuntan 
Publik Indonesia (IA PI) sebagai asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. 
Untuk menjadi akuntan publik, seseorang harus lulus ujian sertifikasi akuntan 
publik (USAP) guna memperoleh sebutan Certified Public Accountant 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN (5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Indonesia (CPA-Indonesia) yang sebelum 2007 disebut Bersertifikat A kuntan 
Publik (BAP). Salah satu peran akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan 
(auditing) terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, akuntan publik menerbitkan pendapat 
atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan melalui laporan hasil 
auditnya (LHA). Akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan auditing 
harus independen meskipun akuntan publik tersebut diberikan fee atau honor 
oleh kliennya. Independensi diperlukan karena akuntan publik tidak hanya 
bertanggung jawab terhadap kliennya, tetapi juga pada pihak eksternal yang 
menggunakan informasi yang disajikan melalui LHA -nya. Fungsi pembuktian 
(atestasi) adalah sangat penting bagi pemakai eksternal karena pihak 
eksternal memberikan kepercayaan pada akuntan publik untuk memeriksa 
dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien dan 
menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan. A kuntan publik 
juga menyediakan jasa bagi klien bertujuan laba dan bukan untuk laba dalam 
bentuk jasa perpajakan, akuntansi, dan konsultasi manajemen. 

Akuntan sektor publik adalah para akuntan yang bekerja pada sektor 
publik atau organisasi tidak bertujuan laba, misalnya yayasan, lembaga 
swadaya masyarakat, lembaga sosial, dan organisasi pemerintah. Akuntan 
yang bekerja pada organisasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu sebagai akuntan manajemen pemerintah dan sebagai auditor pemerintah. 
Akuntan manajemen pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga 
pemerintah, misalnya pada pemerintah daerah, kementerian, lembaga 
nonkementerian. Auditor pemerintah adalah para akuntan yang bekerja 
pada lembaga-lembaga pemerintah sebagai auditor, misalnya di kantor Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas K euangan 
(BPK), auditor pajak, dan auditor bea cukai. Akuntan pendidik adalah 
akuntan yang bekerja sebagai pendidik (dosen) dalam bidang akuntansi 
dengan tugas utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat (tridharma) di bidang akuntansi. 


1.3 DIMENSI KEPERILAKUAN AKUNTANSI 


Pada masalalu, akuntansi tradisional hanya memusatkan pada pelaporan 
informasi keuangan. Namun, padasaatini para manajer dan akuntan profesional 
mengakui kebutuhan tambahan informasi yang bermanfaat secara ekonomis 
bagi para pemakainya untuk pembuatan keputusan. Tambahan informasi 
tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Informasi kuantitatif 
yang disajikan dapat bersifat keuangan maupun nonkeuangan. M isalnya, 
laporan tahunan suatu perusahaan dapat mencakup penyajian informasi 
mengenai profil perusahaan, laporan dewan komisaris dan direksi, tinjauan 


6 AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kegiatan usaha, strategi perusahaan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab 
sosial perusahaan, manajemen risiko, anak-anak perusahaan, perkembangan 
jumlah dan harga saham, pembayaran dividen, dan laporan keuangan. Elemen- 
elemen laporan tahunan tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku 
manusia. Dengan kata lain, laporan tahunan tersebut mengintegrasikan 
perilaku manusia dengan laporan keuangan. 


a. Definisi dan Lingkup Akuntansi K eperilakuan 


Lingkup akuntasi keperilakuan lebih luas dibandingkan akuntansi 
tradisional. Lingkup akuntansi tradisional adalah proses pengumpulan, 
penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. 
Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut 
perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan 
penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi 
keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan 
sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu Organisasi, dan menjadi 
tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan. 

Lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri atas (1) 
aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem 
akuntansi, (2) studi terhadap reaksi manusia terhadap format dan isi laporan 
keuangan, (3) cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan, (4) 
pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi 
keperilakuan pada para penggunanya, (5) pengembangan strategi untuk 
memotivasi dan memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang 
mengelola organisasi. Siegel dan Marconi (1989) menggolongkan lingkup 
akuntansi keperilakuan tersebut menjadi tiga bidang umum sebagai berikut. 


1) Pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan 
penggunaan sistem informasi. Bidang akuntansi keperilakuan 
ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen 
memengaruhi sifat kendali akuntansi dan fungsi organisasi. Sebagai 
contoh, para manajer yang enggan menghadapi risiko meminta tipe 
sistem kendali keuangan yang berbeda dengan para manajer yang senang 
menghadapi risiko. Jadi, ketat dan longgarnya sistem kendali manajemen 
(akuntansi) dipengaruhi oleh perilaku manajemen. Contoh lainnya, pola 
interaksi dalam perusahaan dipengaruhi oleh pengembangan perspektif 
kelompok terhadap sistem akuntansi. Perspektif disifati oleh sikap para 
pekerja terhadap sistem kendali, perilaku mereka dalam mengoperasikan 
sistem, dan konsistensi pemaksaan. 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2) 


Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang 
akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan pengaruh sistem akuntansi 
terhadap motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan 
terhadap tugas atau pekerjaan, dan kerja sama. Sebagai contoh, anggaran 
yang terlalu ketat mungkin mengakibatkan para manajer dan karyawan 
percaya bahwa tujuan tidak dapat dicapai dan tidak mau mencoba untuk 
mencapainya. Anggaran yang terlalu longgar mungkin mengakibatkan 
kelengahan dan ketidakefisienan produksi. 


M etode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. 
Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan peran sistem 
akuntansi untuk memengaruhi perilaku. Sebagai contoh, struktur kendali 
akuntansi dapat dibuat ketat atau longgar, rencana kompensasi dapat 
diubah, laporan evaluasi kinerja dapat dimodifikasi. 


b. Aplikasi Akuntansi K eperilakuan 


A kuntansi keperilakuan mempunyai manfaat ekonomi dan kemanusiaan 


yang sangat banyak. Di bawah ini dibahas beberapa contoh sebagai gambaran 
situasi. 


Contoh 1: 


PT Persada merencanakan untuk mengganti sistem produksi padat karya 
ke padat teknologi. Setelah dengan teliti melakukan analisis biaya dan 
manfaat (cost—benefit), menyimpulkan bahwa sebuah sistem produksi 
baru yang padat teknologi harus dipasang untuk menggantikan sistem 
produksi padat karya. Bagaimana seharusnya keputusan ini diterapkan? 
Perusahaan dapat dengan mudah membeli perangkat keras (hardware), 
mengembangkan perangkat lunak (software), melatih tenaga kerja, dan 
menghitung beban atau biaya yang berkurang. Namun, setelah membeli 
perangkat keras, mengembangkan perangkat lunak, dan melatih tenaga 
kerjanya, mungkin perusahaan menemukan bahwa sistem produksi 
yang baru tidak bekerja seperti yang diharapkan karena karyawan 
melawan untuk berubah. 


Contoh 1 tersebut menunjukkan bahwa jika aspek keperilakuan dari 


sebuah keputusan tidak diteliti secara keseluruhan dan jika tindakan perbaikan 
tidak segeradiambil ketikasikap disfungsional terdeteksi, makasituasi ini dapat 
menimbulkan masalah besar. Berdasarkan contoh tersebut para manajer harus 
menyadari aspek perilaku akuntansi dan mungkin menyarankan penelitian 
atau investigasi untuk mengetahui pandangan para karyawan terhadap inovasi. 


8 AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apakah mereka mendukung atau menentang inovasi dan apa saja ketakutan 
mereka tentang keberadaan inovasi. Investigasi juga harus memastikan 
apakah mereka memiliki informasi yang salah atau ada kesalahpahaman 
tentang sistem tersebut, bagaimana mereka memandang peran mereka dalam 
operasi sistem tersebut, dan bagaimana reaksi mereka jika sistem yang baru 
tersebut terpasang. Investigasi juga harus menentukan apakah kekhawatiran 
mereka terhadap sistem yang baru didasarkan pada masalah keselamatan yang 
nyata (misalnya masalah besarnya kompensasi, atau keselamatan kerja, atau 
peluang kerja yang semakin berkurang) atau hanya mencerminkan ketakutan 
yang tidak diketahui atau tidak mendasar. 

Jika orang tidak takut pada sistem yang baru dan bersemangat 
menggunakannya maka manajemen dapat melanjutkan rencananya. Dengan 
kata lain, manajemen harus relatif yakin bahwa masalah manusia tidak 
akan menghalangi rencana penggantian sistem dan sistem tersebut dari segi 
manfaat lebih tinggi dibandingkan biayanya maka rencana tersebut dapat 
dilaksanakan. Apabila orang takut dan menolak inovasi, maka manajemen 
harus menemukan dasar-dasar untuk memengaruhi sikap ini dan menentukan 
bagaimana mengubah pandangan manusia agar sistem baru dapat sukses. 


Contoh 2: 


PT Pertiwi Jaya beberapa tahun yang lalu mulai menggunakan sistem 
biaya standar ke dalam proses penganggaran formalnya. Tujuan 
sistem biaya standar ini untuk meningkatkan produktivitas dan 
memperbaiki sistem kendali biaya. Namun, ternyata setiap tahun laba 
usaha yang sesungguhnya menyimpang jauh dari yang direncanakan 
atau dianggarkan. Apakah masalah penyimpangan ini karena standar 
atau anggarannya yang tidak realistis? Atau apakah penyimpangan ini 
disebabkan kinerja manajer dan karyawan yang tidak baik sehingga 
dapat ditelusuri atau dilacak pada mereka yang bertanggung jawab 
untuk mencapai tujuan laba tersebut? 


Jika dari hasil analisis diketahui bahwa penyimpangan ini disebabkan 
oleh sikap dan perilaku manajer dan karyawan maka perlu ditentukan mereka 
yang bertanggung jawab terhadap masalah penyimpangan atau selisih dari 
anggaran tersebut. Perusahaan ini harus menyelidiki aspek perilaku situasi 
ini. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab adalah sebagai berikut: 
Bagaimana perilaku manajer dan karyawan selama proses penyusunan 
anggaran? A pakah mereka berpartisipasi secara konstruktif dan harmonis satu 
sama lain? Bagaimana persepsi mereka terhadap proses secara keseluruhan, 
peran mereka di dalamnya dan tujuan masing-masing dalam kaitannya dengan 
tujuan organisasi? Akuntan keperilakuan juga harus tahu penyebab sikap 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan perilaku serta kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan terulang di 
masa depan. Jelas, jika perilaku yang tidak diinginkan cenderung berulang 
maka dapat berakibat melestarikan ketidakefisienan dalam proses pembuatan 
anggaran. Dengan demikian, akuntan keperilakuan perlu menyarankan 
strategi untuk mengubah perilaku yang ada untuk membuatnya kompatibel 
dengan fungsi organisasi. 

Pada contoh ke-3 berikut digambarkan situasi yang menyoroti 
ketidaklengkapan informasi yang ada dalam laporan akuntansi tradisional 
eksternal dan internal. Meskipun informasi tambahan yang disebut dalam 
contoh berikut lebih mungkin dilaporkan secara internal kepada manajemen 
puncak atau direksi suatu organisasi, ada saran untuk memperluas cakupan 
fungsi atestasi auditor dengan memasukkan informasi tersebut ke dalam 
laporan keuangan untuk pengguna eksternal. 


Contoh 3: 


PT Subur dan PT Makmur memiliki kesamaan dalam struktur keuangan, 
sejarah laba, dan pangsa pasar relatif dalam industrinya. Bahkan, setelah 
diperiksa secara cermat terhadap laporan keuangan kedua perusahaan 
tersebut tidak diperoleh petunjuk perusahaan mana yang merupakan 
alternatif investasi yang lebih baik karena laporan keuangan tersebut 
menekankan kesamaan antara kedua perusahaan tersebut. Bagaimana 
investor potensial yang memperhatikan prospek masa depan kedua 
perusahaan tersebut membuat keputusan berinvestasi? 


Dalam situasi tersebut, calon investor memerlukan informasi tambahan, 
misalnya informasi nonfinansial perusahaan yang dapat membantunya 
membuat pilihan investasi yang rasional. Perilaku merupakan bagian dari 
informasi nonfinansial, misalnya para karyawan PT Subur antusias memiliki 
motivasi yang sangat tinggi dan ketidakhadiran (absensi) yang sangat rendah. 
Di sisi lain, misalnya para karyawan PT M akmur memiliki moral yang relatif 
rendah, ketidakhadiran yang tinggi, dan pergantian karyawan yang berlebihan. 
A kuntan keperilakuan mungkin juga dapat memberikan informasi mengenai 
perbedaan gaya manajemen dari dua perusahaan tersebut. Informasi-informasi 
tersebut dapat berguna bagi calon investor untuk mengetahui sesuatu mengenai 
persepsi risiko, prospek ekonomi, pengalaman, dan latar belakang dari tim 
manajemen kedua perusahaan tersebut. 

Tugas akuntan keperilakuan (dalam situasi ini) adalah menyelidiki 
bagaimana perilaku manusia (saat ini) dan bagaimana mereka melihat 
pekerjaannya, perusahaannya, dan rekan-rekan kerjanya. Informasi mengenai 
keperilakuan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas akuntan keperilakuan ini 
kemudian disampaikan kepada para pengguna informasi keperilakuan untuk 


10 AKUNTANSI KEPERILAKUAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


membuat penilaiannya mengenai bagaimana manusia cenderung berperilaku di 
masa depan dan bagaimana pola perilaku tersebut akan memengaruhi potensi 
laba relatif masing-masing perusahaan di masa depan. Untuk tujuan internal, 
akuntan keperilakuan tidak hanya menyediakan informasi bagi manajemen 
mengenai bagaimana manusia berperilaku, tetapi juga alasan-alasan mengapa 
orang berperilaku seperti yang mereka lakukan dan membuat rekomendasi 
agar perilaku yang disfungsional dapat berubah. 

Tiga contoh di atas menunjukkan tujuan akuntansi keperilakuan. 
Tujuan akuntansi keperilakuan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi 
faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi 
mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal 
sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan 
keuangan. Jadi, informasi dimensi keperilakuan organisasi untuk melengkapi 
informasi keuangan dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar 
memiliki wawasan yang lebih baik. Tanpa informasi akuntansi keperilakuan 
mengakibatkan informasi akuntansi tidak lengkap dan para pembuat keputusan 
tidak memperoleh informasi relevan penting yang diperlukannya. 


c. Peran Akuntansi K eperilakuan 


Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi 
tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan. 
Agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil 
baik, mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh 
informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh 
para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disajikannya yang 
disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum (PA BU). Salah 
satu unsur PABU adalah pengungkapan penuh (full disclosure). Prinsip 
pengungkapan penuh tidak hanya membutuhkan penjelasan tambahan dan 
tambahan pelaporan nonkeuangan nonorganisasi yang tambah terperinci, 
tetapi juga pelaporan dan penjelasan peristiwa-peristiwa penting nonkeuangan 
organisasi. Informasi tambahan ini dapat dilaporkan dalam kerangka laporan 
keuangan atau dalam catatan-catatan atas laporan keuangan. 

Untuk lebih mempertajam gambaran ekonomi dari suatu organisasi, 
Siegel dan Marcony (1989, hlm. 7) memberikan contoh dalam perusahaan 
persuratkabaran. Dalam perusahaan ini diperlukan aplikasi logis prinsip 
pengungkapan penuh termasuk di dalamnya informasi perilaku untuk 
melengkapi data keuangan dan data lainnya saat dilaporkan. Pada perusahaan 
ini para pengambil keputusan tertarik dan memperoleh manfaat dari akses 
pada tambahan informasi relevan yang berhubungan dengan keputusan, 
misalnya informasi mengenai tarif standar, filosofi manajerial, semangat 


AKUNTANSI KEPERILAKUAN 1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


